04 Kuasa 05 Kesaksian 06 Berserah 
Anugerah-Nya 2 FKA 26 


DI DUNIA INI, 
TERKADANG ORANG 
KRISTEN MENJADI 
BATU SANDUNGAN 
KARENA SALAH DALAM 
MENGAPLIKASIKAN 
FIRMAN TUHAN. ITULAH 
SEBABNYA, ORANG 
KRISTEN HARUS 
MEMILIKI ETIKA DAN 
ETIKET. 


(Disadur dari kotbah 
Ps. Philip Mantofa. 
Ibadah 1, 06 Mei 2018) 


itab Amsal yang ditulis oleh raja Salomo 
K so oleh “Etika dan Etiket”, dengan 

tujuan: “Amsal-amsal Salomo bin Daud, 
raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, 
untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk 
menerima didikan yang menjadikan pandai, 
serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk 
memberikan kecerdasan kepada orang yang 
tak berpengalaman, dan pengetahuan serta 
kebijaksanaan kepada orang muda—baiklah orang 
bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah 
orang yang berpengertian memperoleh bahan 
pertimbangan —untuk mengerti amsal dan ibarat, 
perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan 
TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi 
orang bodoh menghina hikmat dan didikan.” 
(Amsal 1:1-7) 


Etika adalah FONDASI dan etiket adalah 
KEPANDAIAN. Keduanya harus dimiliki dan 
diasah. Kita tidak boleh menjadi orang yang pandai 
namun tidak memiliki etika sehingga moralitas 
kita dipertanyakan. Kita harus memiliki integritas 
karena Allah yang kita sembah adalah Allah dengan 
moralitas yang sempurna. 


Inilah contoh etika dan etiket yang dapat kita 
pelajari dari Kitab Amsal: 


1. KEKUDUSAN PRIBADI 
DALAM HAL UANG 


“Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut 
tingkah laku mereka, tahanlah kakimu dari 

pada jalan mereka, karena kaki mereka lari 
menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk 
menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring 
dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, 
padahal mereka menghadang darahnya sendiri 
dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah 
pengalaman setiap orang yang loba akan 
keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang 
yang mempunyainya.” (Amsal 1:15-19) 


Orang Kristen harus bersih soal uang, karena cinta 
akan uang adalah akar dari segala kejahatan. 
Uang bisa mendekatkan serta menjauhkan kita 
dari hadirat Tuhan. Jika kita beres dalam hal uang, 
maka hati kita juga akan beres, dan kita akan 
menerima keselamatan. 


2. KEKUDUSAN PRIBADI 
DALAM HAL SEKSUALITAS 


“supaya engkau terlepas dari perempuan 
jalang, dari perempuan yang asing, yang licin 
perkataannya, yang meninggalkan teman hidup 
masa mudanya dan melupakan perjanjian 
Allahnya: sesungguhnya rumahnya hilang 
tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju 
ke arwah-arwah. Segala orang yang datang 
kepadanya tidak balik kembali, dan tidak mencapai 
jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang 
baik, dan peliharalah jalan-jalan orang benar. 
Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan 
orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal 
di situ, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari 
tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ.” 
Selain uang, kita juga harus bersih dalam 
hal seksualitas. Jika ada lawan jenis yang ingin 
membicarakan tentang persoalan rumah 
tangganya, kita harus berani berkata TIDAK. Etika 
dimulai dari sel yang paling kecil: 


A. DI KAMAR TIDUR 

Jangan pernah sendirian dengan seorang 
pria atau wanita yang bukan pasangan kita di 
dalam kamar tidur. Pernikahan, pekerjaan serta 
anak-anak kita tidak akan pernah sama lagi. 


B. DI RUANG KONSELING 

Jangan pernah sendirian dengan lawan 
jenis di ruang konseling tanpa pasangan kita. 
Biarlah pelayanan kita lakukan untuk Tuhan 
dan bersama dengan pasangan kita. 


Ingatlah, pondasi dari karir yang diberkati 
adalah keluarga yang diberkati. Bukan berarti 
kita kebal terhadap godaan, akan tetapi jika kita 
sudah meminimalisir, maka pencobaan tidak akan 
berkuasa atas kita. Sebab perselingkuhan adalah 
mesin pembunuh karir nomor satu. Berdandanlah 
hanya untuk pasangan anda dan berikan yang 
terbaik untuk keluarga. Jadilah orang Kristen yang 
berbeda secara kualitas dan tetapkan standar 
serta integritas yang tinggi, sebab Allah yang kita 
sembah adalah Allah yang Maha Tinggi. 8 


ANUGERAHNYA 


AN ILAHI 


Cc empertanyakan masalah 
yang anda hadapi tidak 
akan menyelesaikan 


pergumulan dan persoalan anda. 
Berseru dan serahkanlah setiap 
persoalan anda di hadapan Tuhan 
maka ia akan bertindak,” 


demikian disampaikan Pdt. Thomas Budianto 
dalam kotbahnya di KKR Kuasa Anugerah-Nya 2, di 
Lapangan Basket Kawasan Megamas, Manado, hari 
Kamis (10/5) sampai Jumat (11/5) lalu. 


Beliau menambahkan, “Pilihan untuk 
menyerahkan segala perkara dan persoalan yang 
anda hadapi kepada Tuhan adalah keputusan 
anda. Stop menyalahkan keadaan, tetapi ambilah 
keputusan untuk memilih mempercayai Tuhan 
tanpa syarat, maka anda akan melihat pemulihan 
dan perubahan terjadi dalam kehidupan anda 
secara ajaib dan dahsyat.” 


Jemaat sangat antusias mengikuti acara ini. Ada 
yang sudah datang sejak siang hari meski acara 
baru dimulai pukul 7 malam. Ada yang jauh-jauh 
datang dari Tondano, karena ingin mengalami 
hadirat Tuhan di KKR ini.. 


Tercatat, selama 2 hari KKR ini dihadiri oleh 
kurang lebih 7000 orang dari berbagai kota di 
Sulawesi, 523 orang sakit dan 176 mengakses via 
live streaming. Puji Tuhan! terhitung ada 639 
kartu keputusan dan 121 orang dibaptis. 


Berikut 
beberapa 
kesaksian dari 
jemaat: 


Karena kecelakaan, 
Amelia telah 1 tahun 
telinganya tidak bisa mendengar 
dan tangan ibunya tidak bisa 
diangkat. Ibu dan anak dari 
Tondano ini, didoakan dan mengalami 
kesembuhan. Amelia dapat mendengar 
dan tangan ibunya dapat diangkat seperti 
semula! 


Seorang bapak sudah datang ke lokasi KKR 
Kuasa Anugerah-Nya 2 sejak pukul 1 siang. Saraf 
pinggang beliau terjepit sehingga sulit berjalan 
tanpa tongkat. Pada hari pertama KKR ini, ia ' 
didoakan dan beliau dapat berjalan dengan baik 
tanpa tongkat! | 


Bapak Martino, selama 2 tahun terakhir, 
harus berjalan dengan bantuan tongkat karena 
stroke yang dideritanya. Setelah didoakan di 
hari pertama Kuasa Anugerah-Nya 2, bapak ini 
tidak memerlukan tongkat lagi. Ia disembuhkan 
ddalam hadirat Tuhan. Sungguh, kuasa Tuhan jauh 
melampaui akal pikiran kita! 


Terima kasih atas sumbangsih doa, daya dan 
dana dari setiap pihak atas terselenggaranya KKR 
ini. Tuhan Yesus memberkati! 


RETREAT ANAK GR.4-8 
@ BUKIT DOA IMMANUEL 
EAGLEKIDZ (11 7URING : RABU-SABTU : 4-7 JULI 2018 


MORE INFO: 
082162316000 . 


LIBUR KANTOR GMS: 


Jumat, 15 Juni dan 
Senin-Jumat, 18-22 Juni 2018 


Ibadah MS Women: 

Rabu, 13, 20 & 27 Juni 2018 

dan Doa Malam: Jumat, 15 Juni 18, 
LIBUR 


Segala keperluan jemaat yang 
berhubungan dengan tutup peti, 
ibadah penghiburan dan pemakaman, 
bisa menghubungi: 

Tjandra 0838 3114 9688 

atau Jacobus 0851 08600 238 


Recorded at 
MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Teladan Kristus” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Rubin Adi 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Berkat Sorgawi” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Rubin Adi 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 
LIBUR 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 
ende Kasela Pe Ong daa ang 
mawarsharon.com/voice/latest | naa 


"TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


ata 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Penyertaan Tuhan” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Rubin Adi 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Bersyukur” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Rubin Adi 


Doa Malam 
LIBUR 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


BJ La Redaksi Voice 
—-4| Vision Building It. 6, 

Vj $ ya Marveli City Complex, 
JL Raya Ngagel 123, Surabaya 
Telp: 031-60007000 

fax. 031-5322452 

atau 

email ke agung.pagms.or.id 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 
Teen Service 
digabung ibadah AOG 
tgl 17 Juni 2018 


Pro-M Revolution 
digabung ibadah umum 
tgl 17 Juni 2013 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 

Teen & Youth 
Service 

Pk.13.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Persembahan 
Diakonia dan Misi 
di tiap ibadah 


Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 
pelayanan kunjungan dan doa, bisa menghubungi 


Divisi Kunjungan dengan Ibu Madjid atau Bp. Itok 
di 031-6000 7000 ext. 1116 


PERINTISAN 


CG SYDNEY - AUSTRALIA 


Connect Group GMS di Sydney: 
Level 1, Room 4. 22-36 


Mountain Street. Ultimo, Sydney. CG Family 


Jadwal pertemuan: 
Connect Sunday every Sunday 1:00 


every Friday 19:30 


CG AOG & Pro M every Sunday 13:00 


Phone : Robin 0403 318 437 
/ Johan 0424 373 540 
Instagram: cggms. in.sydney 


GEREJA MAWAR SHARON 


CONNECT 


Nana. nm nanamaamaaka Ne anaamnesmnansine (L/P) 
Umur th 

Status : Menikah / Belum menikah 

Alamat lengkap 


Telpon/HP : 


Ajaklah kerabat dan sahabat anda 
yang berada di Sydney Australia. 


Connect Group yang 
diinginkan berdasarkan: 
(beri tanda X) 

D Sesuai usia (Anak / Pelajar 
/ Pemuda / Pro-M / Keluarga) 


OD Dekat rumah 
O Pengusaha / Wiraswasta 


(Hobby. jenis pekerjaan) 


Contact Us: 

Email : mycg@gms.or.id 

Phone : 60007070 ext 1115 
(selama jam kerja) 

SMS :085732027220 


Opo 


y Khe (63 tahun) datang ke FKA 26 hari 
pertama bersama anaknya. Pinggangnya sakit 
selama 10 tahun terakhir sehingga tidak bisa 


jongkok. Selain itu, telinga sebelah kanan tidak bisa 
mendengar selama 7 tahun terakhir. 


Beliau didoakan dan saat menyembah 
Tuhan, terasa ada yang memutar-mutar di 
bagian dalam telinganya. Dan Puji Tuhan! 
Pinggangnya sembuh dan telinga bisa 
mendengar normal. 


! henny Gisella (43 tahun), 
datang dengan benjolan 
sebesar bola pingpong 


di perut, dan terjadi selama 8 tahun 
terakhir. 


Di FKA 26 hari pertama, beliau didoakan 
oleh tim pendoa dan puji Tuhan, benjolan 
tersebut tiba-tiba hilang. Anaknya, 
yang datang bersamanya, 
menyaksikan sendiri 
bagaimana benjolan 
tersebut hilang saat 
didoakan. 


Selain itu, Ibu 
Chenny sempat 
didoakan 
kelepasan, 
dan saat ini 
sudah bisa 
mengampuni 
suaminya. 


Puji Tuhan! 
- 


ami menikah pada tahun 2009. Awalnya 
Km santai saja perihal anak, tetapi ketika 

pernikahan sudah menginjak 5 tahun, kami 
mulai benar-benar merindukannya. 


Kami memeriksakan diri ke dokter dan 
ditemukan mium dengan diameter sekitar 7 cm 
dalam rahim saya. Bukan hanya itu, juga terdapat 
polip yang menyebabkan saya infertil atau tidak 
subur. Karena polip tersebut menghalangi jalannya 
sperma menuju indung telur. 


Saat ibadah spesial “Doa Keturunan” pada 
bulan Mei 2017 lalu, kami didoakan oleh Pdt. 
Jusuf Soetanto. Puji Tuhan, bulan Januari 2018 
saya positif hamil. Saya baru mengetahuinya di 
pertengahan bulan Februari dan saat itu usia 
kehamilan saya sudah 5 minggu. 


Kami sangat bahagia dengan kehamilan ini. 


Bagi siapapun, yang memiliki pergumulan 
mengenai anak, percaya saja kepada Tuhan. 
Berserahlah kepada-Nya sepenuhnya. Jangan 
kuatir atau tertekan jika belum diberikan. Karena 
justru saat saya melepaskan semua beban pikiran 
dan berserah, Tuhan bekerja dan menjamah 
kandungan saya. (Yusak Soeroso & Anita 
Kusnoharjono, Jemaat GMS Surabaya) WI 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

') @gmschurch 


zersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
badah Pelajar (Sabtu) 
badah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) 
itorium MSCS (Voltage) 


Pk. 16.00 WIB 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 


“Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | # Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 


badah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum «4 Anak | 
badah Umum - Anak II 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 
CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


Pk. 08.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 


badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
elp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 


badah Umum -Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 
. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 
Telp: 021-30020080 / 81, 
GMS Bandung 
badah Umum 4 Pro- Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022)87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 WI 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak I Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 
Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon. 
Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 


Dekat perumahan kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) 

elp. (0911)3831477 CP: Erik (085347261119) 
GMS Saparua 

badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 

. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
el/Fax.0931-21487 
GMS Maluku Tengah 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 

HP :085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 

badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 

. Samrat Pakadoodan Ling 3 

Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 
GMS Manado 

badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 

. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
(Samping Karya Agung) Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak! Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum #4 Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 


Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 

omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 
GMS Lampung 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

Jl. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (62 852 57721624) 


